doa doa seputar ramadhan 


DOA DOA SEPUTAR RAMADHAN 


Doa Ketika Sahur 

Nabi H mendapati waktu sahur beliau membaca doa: 


jbJl yA 4JJ Lj IJjLp LlAp Ly-L ^ 5 Ljj Ll^Lp 4 jUj y^u^s^j 4JJI 


“Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan cobaan -Ny a yang baik 
bagi kami. Wahai Rabb kami, dampingilah kami (peliharalah kami) dan berilah karunia kepada kami 
dengan berlindung kepada Allah dari api Naar." (HR Imam Muslim no 2718 dari hadits Abu Hurairah <$&). 


Doa Ketika Berbuka 


\ ' s 0 

d& 1 £, La o 1 


> 0 

j * 




“Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap, insya Allah/' (HR Imam Abu 
Dawud, dan Al Hakim dan beliau menshahihkannya, serta disetujui oleh Adz Dzahabi dan Ibnu Umar 4l>. ) 


Doa Sesudah Makan atau Berbuka 


.Sy Vj ° { J^ J y- jlp 4 yjjj iJli °y^b\ ^ JJl aL a!j>J| 


“Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya 
dan kekuatanku." (HR. Ashabus Sunnan kecuali An Nasa i, dan lihat Shahih At Tirmidzi 3 / 1 59). 


Doa Tamu Kepada Orang Yang Menghidangkan Makanan / Minuman 


/O O / JS 

0*0/ O S' O 2 . O , . s' O t S' „s' s' . S Q , O f » O t \ ' * * \ \ \ 

j'j (%-frJ jj L^y Ajb p-gJJI 

“Ya Allah, berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan belas kasihanilah 
mereka." ( HR Imam Muslim ). 


v. v. y T y 


“Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman 
kepada orang yang memberi minuman kepadaku." ( HR Imam Muslim ). 


maktab ah abu asma andre 


1 


doa doa seputar ramadhan 


Doa Apabila Berbuka Di Rumah Orang 




\'jS°\ jsi} ^jlIp >if 


“Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik makan makananmu, 
serta malaikat mendoakannya, agar kamu mendapat rahmat/' (HR Imam Abu Dawud 3/361, Imam Ibnu 
Majah 1/556 dan Imam An Nasa i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 296-298. ) 


Doa Orang Yang Berpuasa Apabila Diajak Makan : 


.p. * I Jfe aa J 15" LojLs^ l)15" 5)1$ 15] 


“Apabila seseorang di antara kamu diundang (makan) hendaklah dipenuhi. Apabila puasa, hendaklah 
mendoakan (kepada orang yang mengundang). Apabila tidak puasa, hendaklah makan."(HR Imam Muslim) 


Ucapan Orang Yang Berpuasa Bila Dicaci Maki : 


1*^ o £ & s o 2 

<4 4 

“Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa." (HR Imam Al Bukhari dan 
Imam Muslim) 


Doa Pergi Ke Masjid : 


o? by b j by 4 by 4 J**- 1 p-4 


jy 4^ by Jty J3 44 b j g4' o33 by 4^" 


“Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada 
penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari depanku, cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. 
Ya Allah, berilah aku cahaya." (HR Imam Muslim ) 


Doa Masuk ke Masjid : 

ciul 'ja t^jLait 1( 4 y i £,y } l( 4wi isi i'J>\ 

‘J [iul [SiCilj 


maktab ah abu asma andre 


2 


doa doa seputar ramadhan 


"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang 
abadi, dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada 
Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku.” (HR Imam Muslim ) 


Doa Keluar Dari Masjid 


pU4iii 'j~^\ ^I)i cioai # iiifc-f ‘J\ j i»i ^ 



"Dengan nama Allah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, 
sesungguhnya aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang 
terkutuk”. ( Allaahumma shimni minasy syai-thaanir rajim, adalah riwayat Imam Ibnu Majah. ) 


Doa Qunut Witir : 


& & 
• / O / o, o 


O „X X 0 * 0 i // / Ot/ / O /O , O O / O, O , . / / ' O/ s 0 / 0 , 0 * 0 w > . * 

{ y^3 cc ^)g pl A-j iJjb j tcJ y 3^3 c jt-gJJi 

c[oj^Lp y* yy Vj] tO-Jlj y* Jdj V 4 j| ^ y sAj c j-A 

.ciuu'j 


"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku 
perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, 
sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang Engkau berikan 
kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkau yang 
menjatuhkan qadha, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya orang 
yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci 
Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau.” (HR. Ashabus Sunnan, Imam Ahmad, Imam Ad 
Darimi, Imam Al Hakim dan Imam Al Baihaqi. ) 


y ZdJlf dL> t 'dgjS* °JA dliliUAj y oyA °J\ f-JUl 


.A ^Lp OwPjI UT Cj I 

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanMu dari kemarahanMu, dan dengan 
keselamatanMu dari siksaMu. Aku berlindung kepadaMu dari ancamanMu. Aku tidak mampu menghitung 
pujian dan sanjungan kepadaMu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diriMu 
sendiri.” (HR Ashabus Sunnah ) 


maktab ah abu asma andre 


doa doa seputar ramadhan 


. / I ''i ' / y o // . // o o * o / ^ o / o / / , oi. / o o s s . * ^ s s o // % . . tw^.* 

0} Ap j cAAAj>-j cAA>cjj oLbj CwL?rc^oj ^L*2 j dJJj £j\ j j, *. .gJj ) 

t iL «3$3 Slj £*» 2*4 *3^&Jj il^2L2 iji |$# .jiii iLIJi 

} O / x 

X t } " s' s o s J’ , O SS S i t f s * o s s 

y* £jJ>u J CciAJ j 


"‘Ya Allah, kepadaMu kami menyembah, untukMu kami melakukan shalat dan sujud, kepadaMu kami 
berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatMu, kami takut pada siksaanMu. Sesungguhnya 
siksaanMu akan menimpa pada orang-orang kafir. Ya, Allah, kami minta pertolongan dan minta ampun 
kepadaMu, kami memuji kebaikanMu, kami tidak ingkar kepadaMu, kami beriman kepadaMu, kami tunduk 
padaMu dan berpisah pada orang yang kufur kepadaMu/' (HR. Imam Al Baihaqiy ) 


Bacaan Setelah Salam Sesudah Shalat Witir 



a 5 \j*>UJI 


O 


JI * O 
O J* 


Aj yP Li ACj L4 x 3) ^ 


“Subhaanal malikil qudduusi (rabbul malaaikati warruh) tiga kali, sedang yang ketiga, beliau membacanya 
dengan suara keras dan panjang". (HR Imam An Nasai 3 / 244 , Imam Ad Daruquthni dan beberapa imam 
hadis yang lain. Sedang kalimat antara dua tanda kurung adalah tambahan menurut riwayatnya 2/31 ) 


Doa Yang Dibaca Pada Malam Lailatul Qadar 


Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku baca bila bertepatan 
dengan malam itu?" Rasulullah if bersabda: “Bacalah : 


Vs fi t o s + / ( ^ , C3. (55 * , , 

^JLP jJlBJ) J J-A-& AJ-d jt— g-Ul 


“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan menyukai orang yang memohon ampunan, 
maka ampunilah aku." (HR Imam At Tirmidzi no 3760 , Imam Ibnu Majah no 3850 , Imam Ahmad 6 / 171 , 
Imam Al Hakim 1/530 dan Imam An Nasa i dalam Amalul Yaum wal Lailah ) 


SILAHKAN DISEBARKAN 


Alfaqir 

Abu Asma Andre 


maktab ah abu asma andre 


4 


